


RAKIT PC 


Isi apaan itu Part-part 
dus-dus yang komputer 
lu bawa? 





Yo’iii! 
Gua udah beli 
lengkap nih! 


Oh jadi lu 
mau rakit 


Motherboard 
Komponen utama dari 
sebuah komputer. Apapun 
mulai dari processor, RAM, 
hingga HDD semua 
dihubungkan di sini 





Processor 
Processor adalah ‘otak’ 
dari komputer, jadi 
perintah-perintah seperti 
buka program diurus 
oleh processor 


Gu) 


RAM 

RAM ini adalah salah satu 
tipe memori yang 
gampangnya bisa dipakai 
untuk akses data-data 
yang dibutuhkan oleh 
processor dalam 

waktu cepat 





HDD/SSD 

Di sinilah tempat film, 

program, folder materi 

kuliah, dan folder “materi 

kuliah” kamu disimpan. Sekarang 
mulai banyak yang pakai SSD 

karena jauh lebih cepat dibanding HDD 


Power Supply 
Power Supply ini yang 
bikin komputer kamu 
nyala. Perangkat inilah 
yang menyambungkan 
komputer ke sumber 
listrik. Jangan lupa pilih 
yang wattagenya cukup! 





GPU 

Ngga, bukan balsem. 

Inilah yang biasanya 

suka dipamerin para 

gamer. GPU ini fungsinya 
untuk memproses grafik 

di game-game kamu. Biasanya 
ini yang paling mahal di antara 
yang lain 


Monitor 

Ya kalau ga ada monitor 
mau ditampilin di mana.. 
Sekarang standar 
resolusinya 1080p, tapi 
sekarang udah pada 
mulai adopsi ke 4K 





Casing 

Tempat dimana semua komponen 
di atas (kecuali monitor) dikemas. 
Ya sah-sah aja sih ga pake, misal 
mau di-casing pakai dus figure 


waifu kamu, ga masalah, tapi 
dikemas di casing adalah cara 
paling aman dan nyaman 










Udah Mon, mau 
main GTA juga 
dijabanin ini! 










dimainin 
jadi ini? 


Mouse sama 
keyboardnya 








PC (PERSONAL 
COMPUTER) 


Khilaf of the week minggu ini 
penuh penjelasan ya, karena 
memang rakit PC itu gampang- 
gampang susah. Cara gampangnya 
ya beli langsung sepaket, tapi 
biasanya suka ada aja satu atau 
dua komponen yang kita ga mau. 
Cara ribetnya, beli satu persatu komponen secara terpisah, 
terus rakit sendiri. Cuma hati-hati, soalnya salah rakit bisa 
jadi salah satu komponennya rusak, makanya biasanya 
butuh bantuan yang udah berpengalaman rakit PC. 





TINGKAT KESENGSARAAN 
(HARGA) 


Harga dari PC tergantung dari kekuatan PC-nya. 
Kalau misal cuma dipake buat browsing atau 


ngetik bisa beli yang murah, sekitar 3 jutaan. 
Kalau mau jadi gamer pro yang kalau 
main harus yang settingannya maksimum, 
atau streamer gahol 
“yo watsap yucub Jaret hir” bisa sampai 
belasan juta. Budget paling aman biar 
bisa mainin game yang baru-baru sih 
di sekitaran 7-8 juta, tergantung 
komponennya juga. Biasanya berat 
di processor sama GPU. 


OGHOSTYCORP 


Merasa makin khilaf? 


4 Subscribe 


E} facebook.com/GHOSTY.COMIC LC) 


G @ghosiy. comic 


